WikipediA 

Bahasa Enggano 


Bahasa Enggano adalah bahasa yang digunakan suku 
Enggano^^] yang persebarannya hanya di pulau Enggano 
dan empat pulau kecil di sekitarnya. Bahasa ini termasuk 
dalam rumpun bahasa Austronesia , meskipun ada yang 
menganggapnya sebagai bahasa isolat yang meminjam 
rumpun bahasa Austronesia. Jumlah penutur bahasa ini 
kini semakin menurun. 

Referensi 


1. ^ Enggano Speaking Peoples - Joshua Project (h 

ttp://www.joshuaproject.net/languages.php?rol3= 

eno) 


Pranala luar 


■ (Inggris) (Inggris) Bahasa Enggano (http://www. 
ethnologue.com/show language.asp?code=eno) 

di Ethnologue 

■ (Inggris) PhonologicaI and Phonetic Aspects of Enggano Vowels (https://www.sil.org/resource 
s/publications/entry/59113) ; Yoder, Brendon E.; 2006 


Dituturkan 

Wilayah 


Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Bahasa Enggano 

di Indonesia 

Pulau Enggano dan 4 pulau 
kecil di sekitarnya 

1.500 (sensus 2000) {tidak 
tercantum tanggal) 

Melayu-Polinesia 
■ Enggano 

■ Bahasa Enggano 
Kode bahasa 


ISO 639-1 
ISO 639-2 
ISO 639-3 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Enggano&oldid=16623436 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 5 Maret 2020, pukul 21.06. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




























